WikipediA 

Bahasa Esti 


Bahasa Esti atau bahasa Estonia (eesti keel ) ialah 
bahasa Finno-Ugrik yang secara erat berhubungan dengan 
bahasa Finlandia yang dituturkan ± 1,1 juta jiwa di 
Estonia. Perbedaan utama antara bahasa Estonia dan 
Finlandia ialah bahasa Finlandia memiliki banyak 
masukan kata dari bahasa Swedia, sedangkan bahasa 
Estonia memuat banyak kata Jerman, juga beberapa kata 
dari bahasa Rusia, Latin, Yunani dan Inggris. Ada 
keterkaitan saling pengertian antara bahasa Estonia dan 
Finlandia. 

Contoh tertua bahasa Estonia tertulis ialah nama, kata, 
dan frasa yang ditemukan dalam kronik awal abad ke-13. 
Teks panjang yang masih ada yang terawal tertanggal dari 
abad ke-16. Buku pelajaran bahasa Estonia pertama kali 
muncul pada 1637. Ferdinand Johann Wiedemann 
menerbitkan kamus Estonia-Jerman komprehensif pada 
1869, dan tata bahasa yang mendeskripsikan bahasa 
Estonia pada 1875. 


Aksara 


Aksara Estonia tak berbeda dari aksara Latin, tetapi 
memiliki sejumlah huruf yang tiada pada tulisan Latin 
seperti 6, a, u, s, dan z. Huruf f, s, z dan z hanya 
digunakan dalam kata asing, sedangkan tulisan c, q, w, x 
dan y terutama digunakan dalam nama orang, tempat, dan kata asing. 

Frasa bahasa 


Bahasa Estonia 

eesti keel 

Dituturkan di Estonia 

Wilayah 

Eropa Utara 

Penutur 

1,1 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

Bahasa Urai 

bahasa 

Bahasa 

Bahasa Fino-Ugrik 
Fino-Lapik 

Baltik Finik 

Bahasa Estonia 

Status resmi 

Estonia 

resmi di 

Diatur oleh 

_ 

ISO 639-1 

Kode bahasa 

et 

ISO 639-2 

est 

ISO 639-3 

- 


■ Bahasa Estonia: eesti keel 

■ halo: tere 

■ selamat tinggal: head aega 

■ tolong: palun 

■ terima kasih: aitah 

■ terima kasih kembali: palun 

■ itu: see 

■ berapa banyak?: ku i palju 

■ Bahasa Inggris: inglise keel 

■ ya: jah 

■ tidak: e/ 

■ maaf: vabandage 

■ saya tak mengerti: Ma ei saa aru 

■ penghormatan umum: terviseks 


















Apakah Anda berbahasa Inggris?: Kas te raagite inglise keelt ? 
Di manakah kamar kecilnya?: Kus on WC? Kus on vannituba ? 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa Estonia di Omniglot (http://www.omniglot. 
com/writing/estonian.htm) 

■ (Inggris) Kamus Estonia-lnggris (http://www.eki. ee/cgi-bin/i 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

Bahasa Esti 

nglise.cgi?if=en) 

Lihat informasi 

«lkn.iw, mengenai 

• 

bahasa esti di 

Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Esti&oldid=15148497" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 Juni 2019, pukul 01.01. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















